balasan sesuai perbuatan 


ABU ASMA ANDRE 


SESUAI PERBUATAN 


maktabah abu asma andre 


BALASAN SESUAI PERBUATAN 


Abu Asma Andre 


maktabah abu asma andre 


balasan sesuai perbuatan 


da Md dil sae ya blaci cliu ag adil jg) ya AL Sgaig daki ig diyaiuig susi Al Aan! ol 
Ag oee [kama of iig AJ Haa Y sang Adil AY ol aig A sala Mb Jl yag AI 

Ohh ia VI 5345 V9 asli 35 ALI Ng ioiai Gail LI G 

ain 134515 a LUE WG, Latin kas KAI Nia SLS saali yudi ba PIALA Gill AKP AI Sei KAG 
Lan kêda GE alh ój al 4 Si all 

145 gig ADI alah yag assii KŚ aisg (lari RSI Allah Tiga W35 oioi AN a Ugal a LI G 


cu Sg icu Waa Ss Lel OM Àg dex GLA Gel nag adil A PASI aÍ oL idas Lai 
EEP J9 Ula 


Pendahuluan 

Balasan sesuai perbuatan adalah sunnah Illahiyyah yang telah tetap dalam syariat yang 
agung ini. Terdapat banyak ayat dan hadits yang menjelaskan ganjaran bagi orang orang 
yang berbuat baik, hal ini merupakan rahmat dari Allah 45 sekaligus menyemangati agar 
seorang hamba bersemangat dan bersegera mengerjakan amal amal shalih dan berhati 


hati serta menjauh dari amal amal yang buruk. 
Dan diantara Rahmat Allah & kepada hambaNya adalah Dia & melipat gandakan 


ganjaran atas kebaikan adapun keburukan akan dibalas dengan yang semisalnya. Allah 


berfirman : 


Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa... ( QS Asy Syuuraa: 40) 


Berikut ini penjelasan secara ringkas dalam masalah ini. 


maktabah abu asma andre 


balasan sesuai perbuatan 
Balasan Sesuai Perbuatan 
Terdapat banyak dalil dari Al Qur-an dan As Sunnah yang menunjukkan hal ini, 


diantaranya : Allah 4 berfirman : 


» G 


DL VI 5 Ja 


1 
. 
pa 


“ Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula). “ (QS Ar Rahman : 60) 


Al Imam Ibnu Juzay rahimahullah berkata : “ Ganjaran atas keta'atan seorang hamba, 


Allah 4 akan memasukkannya ke surga. “' 


Asy Syaikh As Si'di rahimahullah berkata ketika menafsirkan ayat diatas : “ Tidak ada 
balasan bagi seseorang yang telah beribadah kepada sang Pencipta dengan baik dan 
memberikan manfaat bagi hambaNya yang lain, melainkan dia akan dibalas dengan 
kebaikan (pula) dengan pahala yang melimpah, kemenangan yang besar, kenikmatan 
abadi, dan kehidupan sejahtera. Maka dua surga yang tinggi ini adalah bagi orang-orang 


didekatkan (kepada Allah 4). “ ? 


Allah 4 berfirman : 

Mi A aa AN” aat, E Z- PE EA P5 5 Pa 22E 22, 

wde ®© el al ag Ka iaa A B S5 E l ya 
de 

Pa e - AN era Site Li CA ANA Z o2 Aaz, 228 man, 

#51 UAS Gd Kas SASI MAS JG D pan SS A33 GS Gaji a 


D 
“ Dan siapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang 
sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. 
Berkatalah ia : " Ya Tuhanku, mengapa Engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, 
padahal aku dahulu adalah seorang yang melihat ?" Allah berfirman : "Demikianlah, telah 
datang kepadamu ayat-ayat Kami, maka kamu melupakannya, dan begitu (pula) pada hari 


ini kamupun dilupakan. “ ( QS Thaha :124 — 126) 


"Tafsir Ibnu Juzay 2/396. 
* Tafsir As Si'di hal 831. 


maktabah abu asma andre 


balasan sesuai perbuatan 


Dari Ibnu “Umar æ beliau berkata : bahwasanya Rasulullah # bersabda : 


fap aea SANA Bu 09 0 ia a-i- 133 TE EA Sa ée 


"z Emh 2 0- A Pa z o Pa ð pr "o PA oz 2 o 
dala! a93 A Site alii fio ag Gall ass 5S Ga 


“ Siapa yang membantu keperluan saudaranya, maka Allah akan memenuhi keperluannya, 
siapa membebaskan seorang muslim dari suatu kesulitan maka Allah akan 
membebaskannya dari kesulitan pada hari kiamat. Dan siapa yang menutupi aib seorang 


muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat kelak.“ (HR Imam Muslim ) 2 


Dalam hadits diatas terdapat tiga hal yang menunjukkan “ balasan sesuai dengan 
perbuatan “ 
1. Siapa yang membantu seorang muslim maka Allah # akan memenuhi keperluannya. 
2. Siapa yang membebaskan seorang muslim dari satu kesulitan maka Allah 48 akan 
membebaskan kesulitannya pada hari kiamat. 
Siapa yang menutupi aib seorang muslim maka Allah 485 akan tutupi aibnya pada hari 


kiamat kelak." 


Abu Dardaa 4 berkata : bahwasanya Rasulullah & bersabda : 


Meat IB aa NG 0... 37 a, F en o2 8, 0. 
Alia! nga UII A23 GS AI A Yaa YEN HA 


“ Siapa yang membela kehormatan saudaranya, Allah akan menjauhkan neraka dari 


wajahnya pada hari Kiamat . “ (HR Imam Ahmad )? 


Hadits diatas menjelaskan tentang membela kehormatan saudaranya ketika di ghibahi', 
Asy Syaikh Ibnu “Utsaimin rahimahullah berkata : “Apabila seorang mendengar orang 
mengghibahi, maka haram hukumnya mendengar ghibahnya. Seharusnya dia melarang 


dan berusaha memalingkan pembicaraan kepada obrolan lain. Ada pahala besar dalam 


3 HR Imam Muslim no 2580. 

“Lihat Syarh Riyadhus Shalihin 2/566 — 569 karya Syaikh Ibnu “Utsaimin rahimahullah. 

? HR Imam Ahmad 45/528 no 27543 dengan sanad yang hasan. 

* Saya memiliki tulisan dengan judul “ Betapa Teganya Engkau Memakan Daging Saudaramu Sendiri “ yang 
bisa diunduh pada tautan berikut ini : https://archive.org/details/GHIBAH 201612 


maktabah abu asma andre 


balasan sesuai perbuatan 
sikap yang seperti ini. Jika ghibah itu terus saja berlanjut, maka wajib bagi pendengar 


ghibah itu untuk meninggalkan tempat tersebut.” 7 


Siapa yang diamanati untuk memimpin urusan kaum muslimin dan dia mempersulit 


urusan mereka maka Allah 4 akan mempersulit urusannya dan siapa yang bersikap baik 


dan lembut maka Allah * akan lembut kepadanya, Rasulullah 45 bersabda : 


3 - 3 - P 
Zoa aai of o da oaa ana ai aa La A D ang er d3 MBA 


BN AA 
4 GOL ag Ga 


“ Ya Allah, siapa saja yang mengurusi urusan dari umatku, lalu ia membuat susah umatku, 
maka susahkanlah dia. Dan siapa saja yang mengurusi urusan dari umatku, lalu ia sayang 


pada umatku, maka sayangilah ia.” ( HR Imam Muslim ) * 


Rasulullah % bersabda: 


dad Sa SE aadi a A 93 óg A A lal ba G 


DD e ain 2g 
ds was dig a Ig 


“ Tidaklah seorang pemimpin yang menutup pintu rumahnya karena tidak mau melayani 
orang yang memerlukan, fakir miskin, dan sangat membutuhkan, kecuali Allah akan 


menutup pintu langit karena kefakiran, kesulitan dan kemiskinannya. “ (HR Imam Ahmad)? 


Menjelaskan hadits diatas Imam Ash Shan'ani rahimahullah berkata : “ Hadits ini dalil 
bahwa orang yang menjadi pemimpin yang mengurusi urusan para hamba Allah 
hendaknya tidak menutup diri atau hendaknya mempermudah urusan dari orang-orang 


yang memerlukan, atau orang faqir atau yang lainnya. Sabda Nabi # “Allah pasti akan 


7 Syarh Riyadhus Shalihin 6/130. 

8 HR Imam Muslim no 1828. 

Penting : hadits ini bukan merupakan dalil akan kebolehan melaknat dan mendoakan keburukan kepada 
pemimpin secara personal, akan tetapi berlaku secara umum. Lihat penjelasannya lebih lanjut pada tautan 
berikut ini : https://hadeethenc.com/ar/browse/hadith/5330 

9 HR Imam Ahmad 29/565 no 18033 dengan sanad yang shahih. 


maktabah abu asma andre 


balasan sesuai perbuatan 


menutup diri darinya‘ maksudnya kiasan yang maknanya Allah & akan menahan karunia, 


rizki dan rahmat-Nya bagi pemimpin tersebut.” "° 


Seseorang yang menginfakkan hartanya maka Allah && berjanji akan memberikan 


gantinya, Rasulullah # bersabda: 


de ga ga aal Gil Gilas les a JÓ 


“ Allah & berfirman : ! Wahai anak Adam, berinfaklah kamu niscaya Aku akan memberikan 


ganti kepadamu.' “ ( Muttafaqun “Alaihi ) " 


Siapa yang bakhil dengan tidak menginfakkan hartanya maka Allah & akan hilangkan 


keberkahan dan musnahkan hartanya, Abu Hurairah & berkata : bersabda Rasulullah 45: 


AAS Lah Jati AN a Jih SIG NGGEN dad dhall ad 233 Sa Le 


ÁE Gah Sati Gal 


“ Tidak ada suatu hari pun ketika seorang hamba melewati paginya kecuali akan turun 
(datang) dua malaikat kepadanya lalu salah satunya berkata : “ Ya Allah berikanlah 
pengganti bagi siapa yang menafkahkan hartanya “ , sedangkan yang satunya lagi berkata : 
"Ya Allah berikanlah kehancuran (kebinasaan) kepada orang yang menahan hartanya 


(bakhil). “ ( Muttafaqun “Alaihi ) " 


Siapa yang membangun masjid karena Allah : maka akan Allah && bangunkan baginya 


rumah di surga, “Utsman bin “Affan 5 berkata : bersabda Rasulullah & : 


“ Siapa yang membangun masjid karena Allah maka Allah akan bangunkan baginya yang 


semisal di surga. “(HR Imam Muslim ) 2 


1 Subulus Salam 2/577. 

Saya memiliki tulisan dengan judul “ Nasihat Keimanan Kepada Pemimpin “ silahkan diunduh pada tautan 
berikut ini : https://archive.org/details/rambu-rambu-keimanan-bagi-pemimpin 

"HR Imam Al Bukhari no 4684 dan Imam Muslim no 993. 

? HR Imam Al Bukhari no 1442 dan Imam Muslim no 1010. 

3 HR Imam Muslim no 533. 


maktabah abu asma andre 


balasan sesuai perbuatan 
Siapa yang mengintai dan mencari cari aib kaum mukminin maka Allah 3: akan bongkar 
aibnya bahkan didalam rumahnya, Abu Barzah Al Islami & berkata : bersabda Rasulullah 


g- $ - MEN Tr PE ke j 2 a 6 ke - al Dig RT a - 
AG A SY aal LAY Jin da lad Gal Ya gana G 


Pa 


sor 


da 3 Arai Gage a A9 Agge O MIE MIL ya Lil 


“ Wahai orang yang imannya masih sebatas lisannya dan belum masuk ke hati, janganlah 
kalian menggunjing orang-orang muslim, janganlah kalian mencari-cari aurat ('aib) mereka. 
Karena siapa yang selalu mencari-cari kesalahan mereka, maka Allah akan membongkar 
kesalahannya, serta siapa yang diungkap auratnya oleh Allah, maka Dia akan 


memperlihatkannya (aibnya) di rumahnya. “ (HR Imam Ahmad) " 


Seorang salafus shaleh pernah berkata : “ Aku menjumpai suatu kaum yang tidak 
memiliki aib kemudian mereka membicarakan aib manusia maka Allah timpakan suatu aib 
kepada mereka dan kemudian manusia membicarakan aibnya. Dan aku menjumpai suatu 
kaum yang memiliki aib dan menahan diri untuk tidak membicarakan aib manusia maka 


manusia melupakan aibnya.” " 


Siapa yang meminum khamar di dunia maka akan Allah 3 haramkan meminum khamar di 


akhirat. Ibnu “Umar & berkata : Rasulullah # bersabda: 
of $ x 2 A -22 x 2 - a Ba 
Gai SI BEM G As a Ga Sa bya 
“ Siapa yang meminum khamar di dunia maka tidak akan meminumnya di akhirat, kecuali 


dia bertaubat. “ (HR Imam Ahmad ) ' 


Saya memiliki tulisan dengan judul “ Membangun Rumah Di Surga “ silahkan diunduh pada tautan berikut 
ini : https://archive.org/details/MembangunRumahDisurga 

"4 HR Imam Ahmad 20/33 no 19776, shahih lighairihi. 

"5 Syarh Manzhummah Al Adab hal 176 karya Al Hijawi rahimahullah. 

16 HR Imam Ahmad 8/354 no 4729, sanadnya shahih sesuai dengan syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim. 


maktabah abu asma andre 


balasan sesuai perbuatan 


Siapa yang menyiksa seseorang di dunia maka Allah 25 akan menyiksanya. Hisyaam bin 


Hakim bin Hizaam & berkata : Rasulullah & bersabda : 


KA 


oå 4 d - w = a d 
GIA 5 dalil ogia alaa a) 


“ Sesungguhnya Allah akan menyiksa orang-orang yang menyiksa orang lain di dunia. “ ( HR 


Imam Muslim ) ” 


Cermati baik baik hadits berikut ini : 


ail Jag G JAG gia ade AI Aio GAN Iko SI JG iie AN aas BA ai èe 


z 
| 


wi 


A KA A | Aina oh 


a£ 
| 


AMA Lele ag SSI a ISS 533 


Dari Abu Hurairah æ berkata : 'Malaikat Jibril x9 mendatangi Nabi & lalu berkata : 
“ Wahai Rasulullah, ini Khadijah, datang membawa bejana berisi lauk pauk atau makanan 
atau minuman. Bila nanti dia sudah menjumpaimu, sampaikan salam dari Rabb-Nya dan 
dariku dan berilah kabar gembira kepadanya dengan rumah di surga yang terbuat dari 


mutiara yang isinya tidak ada suara hiruk pikuk dan kelelahan. “ ( Muttafaqun “Alaihi ) si 


Menjelaskan hadits diatas berkata Al Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah : “ Yang dimaksud 


dengan ul adalah teriakan dan pertengkaran , sedangkan yang dimaksud dengan sil 


adalah kelelahan . Berkata As Suhailiy : kesesuaian penafian kedua sifat ini adalah ketika 
diajak kepada Islam, Khadijah & langsung menyambut dengan suka rela tanpa 
mengeraskan suara dan melakukan pertengkaran, maupun kelelahan. Bahkan Khadijah & 
menghapus semua kepenatan dari Rasulullah # , menenangkan beliau dari hal yang 
mengkhawatirkan dan memudahkan semua kesulitan. Maka sangat tepat bila sifat rumah 


a 19 


yang dikhabarkan kepadanya oleh Rabbnya setimpal dengan perbuatannya. 


7 HR Imam Muslim no 2613. 
18 HR Imam Al Bukhari no 3820 dan Imam Muslim no 2432. 
'9 Fathul Bari 7/138. 


maktabah abu asma andre 


balasan sesuai perbuatan 
Ja'far bin Abi Thalib & beliau terbunuh pada perang Mu'tah dalam keadaan tangannya 
terputus maka Allah % ganti dengan menjadikan dia memiliki sayap di surga dan bisa 


terbang bersama malaikat. Abu Hurairah > berkata : Rasulullah # bersabda : 
ul al Jaan dars a dl Cal a Tual 
“ Aku melihat Ja'far terbang di surga bersama Jibril dan Mikaail dan dia ( Ja'far ) memiliki 


dua sayap.” (HR Imam Al Hakim)” 


Kasih Sayang Allah 45 Dan KeadilanNya 
Diantara bentuk kasih sayang Allah 4 bahwa Dia akan melipat gandakan pahala kebaikan 
yang dilakukan seorang hamba dan hanya membalas keburukan dengan yang semisalnya. 


Allah & berfirman : 


e z 
Oya Í pas GE Ý GE SB ALL T yas Se aan ga 
“ Siapa membawa amal yang baik, maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya dan 
siapa yang membawa perbuatan jahat maka dia tidak diberi pembalasan melainkan 
seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan). “ 


(OS Al “An'aam : 160) 


Dalam Tafsir Al Mukhtashar disebutkan : “ Orang mukmin yang datang pada hari kiamat 
dengan membawa kebajikan akan dilipatgandakan (pahalanya) oleh Allah 3& sebanyak 
sepuluh kali lipat. Sedangkan orang yang datang dengan membawa keburukan hanya 
akan dihukum berdasarkan besar atau kecilnya keburukan tersebut, tidak akan dilebihkan 
dari itu. Dan pada hari kiamat nanti mereka tidak akan dizalimi dengan cara dikurangi 


(pahala) kebajikannya maupun ditambah hukuman keburukannya. “ 


z 
wg E i 


SS ISI 5 akang dale Ùl kos Al Yang JÓ JS ae AI gêng bi a oé 


3 Ju 3 4 < EE: < -os 3 - DAR 
PENA NAN TE TA EA A ana 


2° HR Imam Al Hakim dalam Al Mustadrak 4/218 no 4988 dan dishahihkan olehh Syaikh Al Albani dalam Ash 
Shahihah no 1226. 


maktabah abu asma andre 


balasan sesuai perbuatan 
Dari Abu Hurairah & ia berkata Rasulullah # bersabda : “ Apabila salah seorang dari kalian 
memperbagus keislamannya, maka setiap kebaikan yang ia amalkan ditulis untuknya 
sepuluh kali lipat sampai tujuh ratus kali lipat. Dan setiap keburukan yang ia amalkan ditulis 


sama dengannya. “ ( Muttafaqun “Alaihi ) *' 


Bahkan dilipatgandakan tanpa batas, sebagaimana Allah & berfirman : 


= ngi Taha ER E gan 
GD a Aga Las 
“ Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka 


tanpa batas.“ (OS Az Zumar : 10) 


Penutup 

Seseorang yang memahami bahwa setiap amalnya akan mendapatkan balasan tentu 
akan berusaha mengerjakan amal yang sebaik baiknya, dan dia mengharapkan ganjaran 
terbaik dari Allah %, dan sungguh Allah 4£ tidak akan mengingkari janjiNya. Adapun 
apabila seorang hamba melakukan amal buruk — naudzubillah - , jangan berputus asa dari 
RahmatNya perbaiki dengan taubat dan kerjakan amal shalih. Sungguh Allah Maha 


Pengampun. 


Abu Asma Andre 
12 Muharram 1446 H 
(18 Juli 2024) 


2 HR Imam Al Bukhari no 42 dan Imam Muslim no 129. 


maktabah abu asma andre 


